Mandi lalu mengenakan 
pakaian ihram dan 



berniat untuk ibadah haji 




Berangkat menuju 
Arafah. Shalat 
Dzuhur dan Ashar 
dijama' dan diqashar. 
Memperbanyak Dzikir dan Doa 
serta membaca Al-Qur'an 



Mengumpulkan 7 
Batu kerikil di 
Muzdalifah 




Melempar Jumrah Aqabah 
Dengan 7 batu kerikil 
Sambil bertakbir di setiap 
lemparan 



Berangkat menuju 
Mina. Shalat 




fZ. I jiT 




Nk 




Dijama' dan tidak di > 
qashar 



.^' 



Berangkat menuju Muzdalifah 
setelah Matahari terbenam. 
Dan bermalam di sana. 




Selepas shalat fajar 
Berangkat menuju 
Mlna 




Menyembelih hadyu atau 
kurban bagi yang 
memiliki kewajiban 
melaksanakannya 




Menggundul atau 

Memendekkan 

Rambut 



*Q 



Melakukan thawaf Ifadhah 



(mengelilingi Ka'bah) 
sebanyak 7 putaran 



■MB 



Kembali ke Mina 
dan bermalam 



di sana 




Melempar Jumrah Ula, Wustho, 
dan Aqabah masing- 
masing dengan 7 
batu kerikil sambil 
bertakbir di setiap 
lemparan 




Berangkat menuju 
Makkah 




Melakukan Sa'i (berlari kecil) 
antara Bukit Shafa dan Marwa 




* 



Melempar Jumrah Ula, Wustho, 
dan Aqabah masing- 
masing dengan 7 
batu kerikil sambil 
bertakbir di setiap 
lemparan 




Meninggalkan Mina sebelum 
matahari terbenam jika ingin 

segera kembali 

w 




Melakukan thawaf Wada pada 
hari atau waktu 



sebelum kembali 



MM 



Ke tanah air 



nm 



Hari ke S 
Hari Raya Kurban 
Tgl tO D^ulhijjah 



VMS 



Hari ke 1 
Tgl a D^ulhijjah 




Hari ke 2. 
Tgl 3 D^ulhijjah 



Hari ke 4 
Tgl tt D^ulhijjah 




Harike 5 
Tgl 12. D^ulhijjah 



MMfi 

MP c 



spaaana 

K8WO ketSHOI 

tentans Haa? 



Petunjuk urutan kartu haji: 



• Hari pertama: Ihram, berangkat ke Mina 

• Hari kedua: Berangkat ke arafah, berangkat ke Muzdalifah 
sebelum matahari terbenam, dan memungut kerikil. 

• Hari ketiga, Berangkat ke Mina selepas subuh, melempar 
jumrah Aqabah, berqurban, memotong rambut, berangkat ke 
Makkah, thawaf, sa'l dan kembali ke Mina. 

• Hari keempat: Melempar 3 jumrah 

• Hari Kelima: Melempar Jumrah, meninggalkan Mina sebelum 
matahari terbenam. 

• Tambahan: thawaf wada sebelum kembali ke tanah air. 



Baca petunjuk pembuatan Buku Kecil Haji di 
http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



Petunjuk Persiapan: 



1. Cetak / print lah buku haji secara timbale balik di atas kertas karton. Lalu lipat 
menyerupai buku tulis biasa. 

2. Cetak/ print lah kartu-kartu haji di atas kertas karton, berikut kantong-kantong kartu. 
Anda bisa mencetak kantong kartu di atas kertas biasa jika dirasa terlalu tebal. 

3. Guntinglah kartu haji berikut kantong-kantong kartu. 

4. Lipatlah kantong-kantong kartu sesuai dengan garis lipatan, lalu ditemplekan pada buku 
kecil haji sesuai dengan urutan hari yang tertera pada buku haji. 

5. Anda bisa mulai menjelaskan kepada anak-anak ritual ibadah haji secara singkat, sambil 
memperlihatkan ilustrasi pergerakan jama'ah haji yang terdapat pada gambar. Gambar 
tersebut tidak menunjukkan kenyataan yang sebenarnya, hanya sebuah ilustrasi 
sederhana untuk memudahkan anak-anak mengikuti dan memahami alur ritual ibadah 
haji. 

6. Susunlah kartu-kartu berdasarkan urutan ibadah haji yang dilakukan sesuai dengan 
penjelasan di halaman sebelumnya. Setiap kartu sengaja tidak diberi nomor agar dapat 
anda gunakan untuk mengetes pemahaman anak, apa yang mereka pahami dari ibadah 
haji, dengan cara menyusunnya kembali berdasarkan urutan hari/tanggal di bulan 
Dzulhijjah. Di bagian akhir anda dapat meminta anak-anak untuk mengisi apa yang 
mereka ketahui mengenai ibadah haji. 



Ta m pa k gambar: 



Depan 



Hal 2 -3 



Hal tengah 4- 5 



Hal 6 -7 



belakang 




Semoga bermanfaat. 



